Muhammad Ajib, Lc., MA. 


Praktek Shalat 
Praktis 

Versi Madzhab Syafi'iy 

(Dari Takbir Hingga Saiam) 




Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafi'iy Dari 
Takbir Hingga Salam 

Penulis : Muhammad Aji b, Lc., MA 
78 hlm 


Judul Buku 

Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafi'iy Dari 

Takbir Hingga Salam 

PENULIS 

Muhammad Ajib, Lc., MA 

Editor 

Fatih 

Setting 8 t Lay out 

Fayyad & Fawwaz 

Desain Cover 

Faqih 

PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


Jakarta Cet Pertama 

20 Januari 2019 




Halaman 4 dari 78 


Daftar Isi 

Daftar Isi.4 

Pengantar.6 

Bab 1: Alasan Penulisan Praktek Shalat.8 

A. Buku Praktek Shalat Masih Langka.8 

B. Praktek Shalat Sesuai Madzhab Syafi'iy.8 

C. Minim Ilmu Tentang Shalat.9 

D. Praktek Shalat Yang Praktis.9 

Bab 2: Praktek Shalat Dari Takbir Hingga Salam.... 10 

A. Rakaat Pertama.10 

1. Berdiri Tegap dan Lurus.10 

2. Takbiratul Ihram, Niat & Mengangkat Tanganl3 

3. Membaca Doa Iftitah.15 

4. Membaca Ta'awudz.17 

5. Membaca Surat Al-Fatihah.18 

6. Membaca Ta'min.20 

7. Membaca Ayat Atau Surat.20 

8. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku'.22 

9. Mengangkat Tangan, Tasmi' & l'tidal.24 

10. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud.26 

11. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud.28 

12. Takbir & Sujud.29 

13. Takbir & Duduk Istirahat.29 

14. Tidak Mengepalkan Tangan.30 

B. Rakaat Kedua.31 

1. Tidak Mengangkat Tangan.31 

2. Membaca Ta'awudz.31 

3. Membaca Surat Al-Fatihah & Ta'min.31 


muka | daftar isi 




























Halaman 5 dari 78 


4. Membaca Ayat Atau Surat.34 

5. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku'.35 

6. Mengangkat Tangan, Tasmi' & l'tidal.37 

7. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud.40 

8. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud.42 

9. Takbir & Sujud.43 

10. Takbir & Duduk Tasyahud Awwal.43 

11. Takbir & Tidak Mengepalkan Tangan.46 

C. Rakaat Ketiga.48 

1. Mengangkat Tangan.48 

2. Membaca Ta'awudz & Surat Al-Fatihah.48 

3. Tidak Membaca Ayat Atau Surat.49 

4. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku'.50 

5. Mengangkat Tangan, Tasmi' & l'tidal.52 

6. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud.54 

7. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud.56 

8. Takbir & Sujud.57 

9. Takbir & Duduk Istirahat.57 

10. Tidak Mengepalkan Tangan.59 

D. Rakaat Keempat.60 

1. Tidak Mengangkat Tangan.60 

2. Membaca Ta'awudz & Surat Al-Fatihah.60 

3. Tidak Membaca Ayat Atau Surat.61 

4. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku'.61 

5. Mengangkat Tangan, Tasmi' & l'tidal.63 

6. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud.65 

7. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud.67 

8. Takbir & Sujud.68 

9. Takbir & Duduk Tasyahud Akhir.68 

10. Salam.71 

Bab 3: Kesimpulan.73 

Profil Penulis.76 

muka | daftar isi 



































Halaman 6 dari 78 


Pengantar 


Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah 
SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, para shahabat 
yang mulia serta para pengikut beliau yang setia. 

Shalat adalah tiang agama yang harus dijaga oleh 
setiap orang yang mengaku sebagai muslim. 
Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita maka sudah 
menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ibadah 
shalat khususnya shalat lima waktu dalam kehidupan 
kita sehari-hari. 

Buku ini Penulis khususkan untuk pembahasan 
tentang kajian fiqih yang terkait dengan ibadah 
shalat. Penulis juga sengaja memberi judul buku ini 
dengan nama "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab 
Syafi'iy" dengan maksud ingin menyampaikan tata 
cara shalat berdasarkan madzhab syafiiy dengan 
mudah dan jelas mulai dari Takbir hingga Salam. 

Agar mudah untuk dipahami dan dipraktekkan 
maka sengaja akan kami buat praktek shalat ini 
secara berurutan sebagaimana urutan ketika shalat. 
Sebab masih banyak orang yang bingung dalam 
mempraktekkannya. 

Adapun untuk dalil-dalil sebagian besar sudah 
kami tulis dalam buku PDF kami yang berjudul "Dalil 
Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafi'iy". 

InsyaAllah dalam buku ini akan penulis sertakan 
juga beberapa dalil dari al-quran dan hadits-hadits 

muka | daftar isi 



Halaman 7 dari 78 


yang shahih dalam setiap pembahasan praktek shalat 
versi madzab syafiiy. 


muka | daftar isi 



Halaman 8 dari 78 


Bab 1: Alasan Penulisan Praktek Shalat 


Diantara alasan kenapa kami menyusun praktek 
Shalat praktis ini adalah: 

A. Buku Praktek Shalat Masih Langka 

Penulis sering diminta untuk menuliskan sebuah 
buku yang berkaitan dengan praktek Shalat. Penulis 
sendiri tidak tahu apakah permintaan ini disebabkan 
minimnya buku yang membahas praktek shalat atau 
karena buku praktek shalat yang beredar di toko 
buku itu sangat sulit didapatkan. 

Mungkin juga untuk pembahasan praktek shalat 
masih banyak buku yang mengulas dengan 
berbahasa arab yang belum diterjemahkan ke dalam 
bahasa indonesia. Sehingga orang awam sulit untuk 
memahaminya. 

Ditambah versi khusus untuk praktek shalat yang 
sesuai Madzhab Syafi'iy masih belum memenuhi rak- 
rak di toko buku. 

B. Praktek Shalat Sesuai Madzhab Syafi’iy 

Banyak yang mengeluh sebab muncul beragam 
versi praktek shalat yang sekarang beredar ditengah 
masyarakat kita. Sehingga orang awam tidak tahu 
mana praktek shalat yang sesuai dengan Madzhab 
Syafiiy dan mana yang bukan. Semuanya seperti 
sudah tercampur aduk antar madzhab satu dengan 
yang lainnya. 


muka | daftar isi 



Halaman 9 dari 78 


Bagi yang bermadzhab Syafi'iy khususnya di 
negara kita Indonesia tentu sangat menginginkan 
penjelasan yang mudah mengenai praktek shalat 
yang sesuai Madzhab Syafi'iy. 

C. Minim ilmu Tentang Shalat 

Tidak dipungkiri lagi bahwa masih banyak kaum 
Muslimin di Indonesia yang mengaku bermadzhab 
Syafi'iy tetapi ketika shalat tidak tahu menahu 
tentang praktek shalat Madzhab Syafiiy'. 

Kalaupun tahu tentang praktek shalat tapi sering 
sekali menyepelekan hal-hal yang dianggap sunnah 
dalam shalat sampai tidak mau mempraktekkannya. 

Oleh karena itu kami susun buku ini agar supaya 
kita tahu 100 persen mengenai praktek shalat 
Madzhab Syafi'iy dengan mempraktekkan semua 
rukun dan sunnah-sunnahnya ketika kita shalat. 

D. Praktek Shalat Yang Praktis 

Dalam rangka untuk membantu sesama muslim 
yang ingin mempelajari praktek shalat maka kami 
mencoba untuk menuliskan buku ini dengan harapan 
agar mudah dipelajari, mudah dipahami dan mudah 
dipraktekkan. 

Oleh karena itu kami berusaha untuk 
menyusunnya secara praktis dan tidak bertele-tele. 
Mudah-mudahan buku ini sesuai apa yang kami 
harapkan. Semoga juga bisa memberi manfaat bagi 
Penulis khususnya dan bagi kaum Muslimin 
umumnya, aamiin. 


muka | daftar isi 



Halaman 10 dari 78 


Bab 2: Praktek Shalat Dari Takbir Hingga Salam 

A. Rakaat Pertama 

1. Berdiri Tegap dan Lurus 

Untuk shalat fardhu kita diwajibkan shalat dalam 
keadaan berdiri jika masih mampu berdiri. Jika 
benar-benar tidak mampu berdiri karena sakit yang 
menyebabkan tidak bisa berdiri maka boleh shalat 
sambil duduk. 

Dalilnya adalah hadits riwayat Imam Bukhari: 

J ^ jlS ^ jl3 Lil3 J : Jli 

oljj 

Dari sahabat Imran bin al-Hasin radhiyallahu anhu, 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Shalatlah 
dengan berdiri j jika tidak mampu maka boleh 
duduk , jika tidak mampu maka boleh 
berbaring. (HR. Bukhari) 

Adapun shalat sunnah maka boleh shalat sambil 
berdiri dan juga boleh sambil duduk walaupun 
sebenarnya mampu berdiri. 

Untuk masalah shalat sunnah boleh sambil duduk 
walaupun mampu berdiri, Madzhab Syafi'iy 
menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari: 

4i)! J4i)! i^j 3 . -f- 


muka | daftar isi 



Halaman 11 dari 78 


\JS’\£ Cj*3 (J Ujli a^Ip ^1 

oljj ...gi <Ui Uit» j*3 (*-<tiiJl o?...gi 

Dari sahabat Imran bin al-Hasin radhiyallahu anhu, 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda: siapa yang 
shalat sambil berdiri maka itu lebih afdhal dari 
pada shalat sambil duduk , dan yang shalat sambil 
duduk mendapatkan setengah pahala dari shalat 
yang dilakukan sambil berdirii, dan siapa yang 
shalat sambil berbaring maka mendapatkan 
setengah pahalanya orang yang shalat sambil 
duduk. (HR. Bukhari) 


Dalam posisi berdiri sebelum mengucapkan 
Takbiratul Ihram (Allahu Akbar) kita disunnahkan 
melafadzkan Niat shalat. Tapi ini hukumnya hanya 
sunnah, bukan wajib. 

Seandainya kita tidak melafadzkan Niat shalat ini 
juga ya tidak apa apa. Contoh melafadzkan Niat 
shalat sebagai Makmum misalnya: 


Niat Shalat Shubuh 



aIIaJI 



muka | daftar isi 





Halaman 12 dari 78 


Niat Shalat Dzuhur 



Jika sebagai imam maka lafadz "Makmuman" diganti 
" Imaamari'. Jika shalat sendirian maka tidak perlu 
menyebutkan lafadz "Makmuman" atau "Imaaman". 


muka | daftar isi 














Halaman 13 dari 78 


2. Takbiratul Ihram, Niat & Mengangkat 
Tangan 

Setelah berdiri lurus maka yang harus kita lakukan 
selanjutnya adalah bersiap-siap untuk mengucapkan 
Takbiratul Ihram {Alla h u Akbar). 

Ketika mengucapkan Takbiratul Ihram ( Allahu 
Akbar ) kita wajib menghadirkan niat shalat di dalam 
hati kita. Perlu diingat bahwa niat yang wajib adalah 
niat dalam hati ketika berbarengan dengan 
Takbiratul Ihram. Bukan yang kita lafadzkan tadi 
sebelum Takbiratul Ihram. 

Adapun tata cara Niat dalam hati ini yang wajib 
disebutkan menurut madzhab Syafi'iy ada 4 hal: 

1. Niat Ta'yin Mengerjakan Shalat (Usholli) 

2. Niat Fardhu atau Sunnah (Fardho) 

3. Niat Ta'yin Nama Shalat (Shubuh) 

4. Bagi makmum wajib berniat sebagai Makmum 

(Ma'muman) 

Bahasa mudahnya ketika mengucapkan Takbiratul 
Ihram cukup terlintas dalam hati begini: 

"saya niat shalat fardhu shubuh makmuman", 
"saya niat shalat fardhu dzuhur makmuman", "saya 
niat shalat fardhu ashar makmuman", "saya niat 
shalat fardhu isya' makmuman". 

Bagi imam hukumnya sunnah saja mengucapkan 
lafadz "Imaaman". 

Adapun selain 4 point diatas maka hukumnya 
sunnah,tidak wajib. Misalnya seperti: 


muka | daftar isi 



Halaman 14 dari 78 


1. Menyebut Jumlah Rakaat (Rak'ataini) 

2. Menyebut Arah Kiblat (Mustaqbilal Qiblati) 

3. Menyebut Waktu Shalat (Ada'an/Qadha'an) 

4. Menyebut al-ldhofah Hallah (Lillahi Ta'ala) 

Juga jangan lupa ketika mengucapkan Takbiratul 
Ihram berbarengan dengan niat dalam hati 
disunnahkan juga mengangkat kedua tangan sejajar 
dengan telinga, batasannya sampai jempol 
menyentuh daun telinga. 

Usahakan kedua telapak tangan menghadap ke 
kiblat bukan menghadap ke arah telinga. 

Dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim: 

j'S' lil ij jJUj 4 -Ap aI)I UI 1 4J-Jda 

oljj . <Ljil Ajljj <3J (.44^1 

Dari sahabat Malik bin al-Huwairits Radhiyallahu 
anhu bahwa Nabi SAW jika mengucapkan 
Takbiratul Ihram beliau mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar dengan kedua 
telinganya. (HR. Muslim) 

Kemudian letakkan kedua tangan tersebut diatas 
pusar dan dibawah dada. Bukan tepat di dada persis 
apalagi dibawah pusar. 

Dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan 
oleh Imam Ibnu Khuzaimah: 



muka | daftar isi 



Halaman 15 dari 78 


«Ctalp d.* A * / g : J Ls y.yy>- cs- J*b CJ? 

y\ oljjj . ^ 

,4^>^ J Sj:^ ^o 

Dari sahabat Wail bin Hujr Radhiyallahu anhu 
berkata: saya shalat bersama Nabi SA W dan beliau 
meletakkan kedua tangannya diatas dadanya 
(dekat dada). (HR. Ibnu Khuzaimah) 


£&3 3*3 J* ^ d (J-j Up iil gJl jp (5jj 

^J(jj 3 ^S”S . ji.iigl' ^Ip A»Jl 

Telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan 
bahwa beliau melarang takfir; yaitu melarang 
meletakkan kedua tangan persis diatas dada. 

(Bada'i al-Fawaid karya Ibnu Qoyyim al-Jauziyah) 

3. Membaca Doa Iftitah 

Kemudian selanjutnya disunnahkan membaca doa 
iftitah. Ada banyak versi bacaan doa iftitah. 
Semuanya boleh diamalkan dan dipilih salah satunya 
atau digabung juga boleh. 


muka | daftar isi 



Halaman 16 dari 78 


Versi 1 Bacaan Doa Iftitah 


^ J J*** j*- ^ j** J*3 

b L»i ^y* ^-^3 Cf* *?Lp *W ^ j 

y*^ Jli .lA ■"-^»-^ *uiT lA %"--^»^ I^3b5 4 ))^ J 

. JL~» oljj .jjJi Jyi <uU <&' 4^1 



Versi 2 Bacaan Doa Iftitah 



(314/l)^jJoU ^ 

iAs- 4J0I ^Lv» 4 jjl J_j-^j ‘uj >_jLxS^ 3 | :Jls t^'j 3' 
OljUJl JaS 3.LU ^rj C~$?-_j 3!» : j £'M 015 * c^L-j 

4 JJ Jlij ^L£j j 3*)^ 0! t jjS^iil j* bl Uj tULi?- 
,jvaJL«l.l Jjl b'j Oj^i dJJjjj t<0 tjjLbJl oj 


muka | daftar isi 













Halaman 17 dari 78 



juj APb : Jli U Sjlylllj jj-ScJl Oh 

UT blkiM j*4^' jij«£il jy bbAPb UT 

liJlj frllb ^blk?- J~~P' .j^jjJ' jA J£L J 






bi .*^jI Jlai «jiJl ^jli oU-l^Jb ,*lS\Al ^jl Jli iTj^sO jjLnj 



Namun dari 5 riwayat ini yang paling afdhal 
menurut Imam Syafi'iy adalah riwayat Ali kemudian 
baru riwayatnya Abu Hurairah. Wallahu A'lam. 

4. Membaca Ta’awudz 

Setelah selesai membaca doa Iftitah kita 
disunnahkan membaca Ta'awudz, yaitu "Audzubillahi 
Minasysyaitoonir Rajiim". 

Dalilnya adalah ayat Al-Quran: 



muka | daftar isi 












Halaman 18 dari 78 


Dan apabila kalian membaca al-Quran maka 
berlindunglah kepada Allah (membaca 
Ta'awwudz) dari syaithon yang terkutuk. (QS. An- 
Nahl: 98) 

5. Membaca Surat Al-Fatihah 

Setelah membaca Ta'awudz kemudian kita sebagai 
Imam maupun Makmum diwajibkan membaca Surat 
al-Fatihah. 

Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari & Muslim: 
Jl^j aJip aSjI ji <up aSjI <oLp jp 

Jl oljj .ola£)l lfe3 y J. 0%s y :Jli 

.<► 1*^*5 

Dari sahabat Ubadah bin ash-Shamit Radhiyllahu 
Anhu, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak 
sah shalatnya orang yang tidak membaca Surat al- 
Fatihah. (HR. Bukhari & Muslim) 


Akan tetapi Makmum membaca surat al-Fatihah 
ketika Imam telah menyelesaikan bacaan surat al- 
Fatihahnya. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran: 


\j"./3<\i 4J ll dIj-dil ts d® 


Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian maka 
dengarkanlah dan perhatikanlah. Semoga kamu 
dirahmati. (QS. Al-A'raf: 204) 

Dan bagi Imam disunnahkan menjahrkan 

muka | daftar isi 



Halaman 19 dari 78 


( mengeraskan ) bacaan Basmallah pada surat al- 
Fatihah. Dalilnya adalah hadits shahih riwayat imam 
Ibnu Khuzaimah: 


^ l ^ lM Db iajoI *b^>- 

4 ->- j>- Ij . o^L^si 1 (3 ^ ^ ^ ^ ^ (•■“"■H b) ^ * 

1 jj& Jlij 41U- (_j jJlj (_j bb>- ^1 ^l_>- jb 


^Ip ijjJju-J.1 3 olj)jj .obat bCo-C>- 

. J b>*-Ji ds(_5^ ^^-v 5 bu •^ > ~ i-b& JISj 1 


Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa telah 
benar adanya riwayat bahwa Nabi SAW 
menj'ahrkan bacaan Basmalah dalam shalat. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dan 
Imam Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Imam ad- 
Daruqutni dalam sunannya. Dan beliau 
mengatakan bahwa hadits tersebut shahih. Imam 
al-Hakim juga meriwayatkannya dengan sanad 
shahih berdasarkan syarat bukhari muslim. 


jpj J JIS” djl Ojij» (jl j-p cub aij 

<up OjJjA s-ijj : Jli j-4-^i aS)I j_«p ^ 

Nj aL lil ( jc>- ^b \Js ^ 

oJ_o •r3—*’ Jj-b f b^y 9 ^ <Jbj 

. ^bujl ob)J • /%-b-^ A-tp t 

(j ^jij ACU- 3 


Dan juga telah benar adanya riwayat bahwa 

muka | daftar isi 




Halaman 20 dari 78 


sahabat Abu hurairah menjahrkan bacaan 
basmalah dalam shalat. Dari sahabat Nuaim bin 
Abdullah berkata: Saya shalat dibelakang Abu 
Hurairah dan beliau membaca basmalah kemudian 
membaca al-Fatihah. Setelah salam belaiu 
berkata: demi Allah, saya adalah orang yang paling 
mirip shalatnya dengan Nabi SAW. (HR. An-Nasai 
dalam sunannya dan Ibnu Khuzaimah dalam 
shahihnya) 

6. Membaca Ta’min 

Setelah membaca surat al-Fatihah disunnahkan 
membaca Ta'min ( aamiin ) bagi Imam dan juga 
Makmum. Disunnahkan bacaan ta'min makmum 
berbarengan dengan ta'minnya Imam. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

: J\i jJ—’j aJlp -Al -Al J y*j j! «up -Al oj^a ^1 ^p 

jip <Uy#b JjSlj Jj » lil" 

. (_£jl>t-Jl oljj . AJi ^ la dJ <U)I 

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW bersabda: jika Imam 
mengucapkan aamiin maka ucapkanlah aamiin. 
Sebab siapa yang Ta'minya berbarengan dengan 
Ta'minnya Para Malaikat maka dosa-dosanya 
diampuni oleh Allah SWT. (HR. Bukhari & Muslim) 

7. Membaca Ayat Atau Surat 

Kemudian setelah membaca Surat al-Fatihah 


muka | daftar isi 



Halaman 21 dari 78 


disunnahkan bagi Imam atau orang yang shalat 
sendirian untuk membaca ayat atau surat. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

«uIp di)! «d)! Jj-oj J' :<up aSj' 

g\s*ST^' j jyL JlS} JS* J 

. i _L>td i o 'jjj . ' 

Dari sahabat Abu Clatadah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW ketika shalat dzuhur di rakaat 
pertama & kedua membaca surat Al-Fatihah dan 
surat lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan 
keempat Nabi SAW hanya membaca surat al- 
Fatihah saja. (HR. Bukhari & Muslim) 

Adapun makmum jika shalat Jahriyah 
{.maghrib,isyashubuh) maka tidak perlu membaca 
ayat atau surat. Cukup bagi Makmum membaca surat 
al-Fatihah saja. Karena Makmum dianjurkan untuk 
mendengarkan bacaan Imam. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

Jjs'i} aJIp <&' L J^S> 4jjiJ 

(Jlij oijj . L£ ^ ^1» sDh*P 

Bahwa Nabi SAW bersabda: jika kalian menjadi 
makmum dibelakangku, maka jangan baca apapun 


muka | daftar isi 



Halaman 22 dari 78 


kecuali hanya surat al-Fatihah saja. Karena tidak 
sah shalat seseorang yang tidak membaca al- 
Fatihah. (FIR. Abu Dawud & Tirmidzi) 

Namun jika shalat Sirriyah (dzuhur & ashar ) maka 
Makmum disunnahkan membaca ayat atau surat. 
Dalilnya karena Makmum tidak perlu mendengarkan 
bacaan Imam. Sebab Imam membaca al-Quran 
dengan sirr (pelan). 

8. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku’ 

Kemudian disunnahkan mengucapkan Takbir 
sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan 
telinga ketika hendak Ruku'. Dalilnya adalah: 

jS lilj o*A*ail ^xx3l lil ^3jj JIS”" 

olIjj j'® *-»b 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

Adapun gerakan Ruku' hukumnya wajib disertai 
dengan Thuma'ninah. Dalilnya adalah: 

ol" ^J.1 j <UP ill IjJt. J\ jf. 

^jboJl olIjj .\*£'Ij jj?- ^Sjl : 4 J Jli <uip aSjI 


muka | daftar isi 



Halaman 23 dari 78 


Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
Ruku'lah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
ruku'. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca Tasbih dalam 
ruku'. Ada beberapa bacaan yang boleh dibaca ketika 
ruku' diantaranya: 

.Jts L^-tP <CJ*jLp ^ 

I Ujj I 

.oljj .(J jipi 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


3^j2j ^td-P aWI ^ I O i L^-tP *LvL\jLp ^j_P^ 

0 ipP Aji (3 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Cluddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 


muka | daftar isi 



Halaman 24 dari 78 


aJjI J y*j olSsi : Jli : J15 <up aSjI y\s- ^ 3Jip ^pj 
lijj d oJlq£j 1 Jli i *Sj lij ^JL*j aJip aS)I 

ijii j*\ oijj oju^j ^Ip^i <jjj Jli 

X?*'j 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

9. Mengangkat Tangan, Tasmi’ & l’tidal 

Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan 
sejajar telinga sambil membaca Tasmi' "Sami'allahu 
Liman Hamidah" ketika hendak l'tidal. Dan juga 
disunnahkan membaca Tahmid "Robbana Lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du". 

Dalilnya adalah: 

jS lilj lil jJb- 4 jJj JlS” 

oljj «j' 9 *-»b 'ijj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 


muka | daftar isi 



Halaman 25 dari 78 


dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

*UP Aijl 

dD Ujj o-L?^ <U)i ^h°" 

oljj ." -U; j* C*s-i U S.J* s-J*°j 

Dari sahabat Hudzaifah Radhiyallahu anhu 
berkata: Nabi SAW ketika bangun dari ruku' 
membaca: Sami'allahu liman hamidah Rabana lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du. (HR. Muslim) 

Posisi l'tidal disertai dengan Thuma'ninah 
hukumnya adalah wajib. Dan disunnahkan posisi 
tangan diluruskan atau tidak sedekap lagi. Dalilnya 
adalah hadits shahih: 

oJuj ijZp lil 4 xp d jlT 

oijj jJ Jg?" J IjJ c j~»j*i}l 

Bahwa Ali Radhiyallahu anhu ketika shalat 
memegang tangan kirinya (sedekap) hingga 
sampai Ruku'. (HR. Al-Baihaqi) 


:p_L.j <u!p aJjI l 5 1*? Jli iAip aSjI jj 

oljj 1 g 1 ./al o a £j >--j d-J-y 5 d-^jj lili 

. I 


muka | daftar isi 



Halaman 26 dari 78 


Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Bahwa 
Nabi SAW bersabda: Jika engkau mengangkat 
kepalamu dari ruku' maka luruskanlah 
punggungmu, sampai semua ruas tulang-tulang 
kembali ke persendiannya (semula). (HR. Ahmad) 

10. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk ruku'. 
Disunnahkan juga untuk mendahulukan bagian 
kedua lutut kaki, baru kemudian kedua tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

«Uli Oj'j : Jli <up a3oI Julj 

<_£Jl«jdlj Jjta y\ oljj ,4 jJj <L£jSj 'ij 

Dari sahabat Wail bin Hujr Radhiyallahu anhu 
berkata: saya melihat Nabi SAW ketika hendak 
sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua 
tangannya. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi & Nasai 
dengan Sanad Hasan) 

Adapun sujud disertai Thuma'ninah hukumnya 
wajib. Dalilnya adalah hadits shahih: 

3-^3 (J <UP a3oI ‘jij* (J>l 

oijj jj?- j? :aJ Jli jJl—j aJlp aJjI 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk , 


muka | daftar isi 



Halaman 27 dari 78 


bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
sujudlah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
sujud. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca tasbih sujud 
diantaranya adalah membaca: 

AaIP" 4^1 4^)1 OtS"*" . Jt$ L^-tP Ajjl 4*^0 lp ^j_P^ 

Luj siJjbn-wo AP^Sj (3 Jj-A> 

. oljj .(J jipl 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


(JjjSj bW Ajp' ^ 01 bgpp 4i)l y Pj 

oljj Oj APjSjJ <j 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Cluddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

aJjI J y*j OlSsi : J15 : J15 aap aSjI yAs- y SJLp ^pj 

lilj 0J^£j Jli ?Sj lil aJi^ aJjI 

jjl oljj o»U^j 3 j jb>wo Jli 


muka | daftar isi 



Halaman 28 dari 78 


Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

11. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk duduk 
diantara 2 sujud. Adapun duduk diantara 2 sujud 
disertai Thuma'ninah hukumnya wajib. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

3jU«JI o\jj .iLJb»- f :aJ Jli aJip ^ 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
angkatlah kepalamu hingga Thuma'ninah dalam 
keadaan duduk. (HR. Bukhari & Muslim) 

Duduk diantara 2 sujud caranya dengan posisi 
Iftirosy. Iftirosy adalah posisi dimana kaki kiri 
dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki 
kanan berdiri lurus. 


muka | daftar isi 



Halaman 29 dari 78 



12. Takbir & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk 
melakukan sujud lagi. Adapun bacaan tasbih sujud 
sama seperti sujud sebelumnya. 

13. Takbir & Duduk Istirahat 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk berdiri ke 
rakaat kedua. Namun disunnahkan terlebih dahulu 
untuk duduk istirahat yaitu duduk sejenak. Posisinya 
seperti duduk Iftirosy. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

<Cjip Ajol (Jpjl (jdj y { j£- 

oljj . lAPljj jj?» ^ y» jJj JIS* 

Dari sahabat Malik bin al-Huwairits Radhiyallahu 
anhu bahwa Nabi SAW ketika shalat pada rakaat 
ganjil tidak akan berdiri langsung ke rakaat 


muka | daftar isi 




Halaman 30 dari 78 


selanjutnya kecuali beliau duduk (duduk istirahat) 
terlebih dahulu. (H R. Bukhari) 

14. Tidak Mengepalkan Tangan 

Ketika berdiri untuk ke rakaat selanjutnya 
disunnahkan bertumpu dengan kedua tangan 
namun tidak perlu mengepalkan kedua tangan. 
Cukup dengan membentangkan kedua telapak 
tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

( j^iajj 2j Jj&- <b*Lj 

Dari Malik bin al-Huwairits , dari Nabi Shallahu 
alaihi wasallam ketika beliau bertumpu dengan 
kedua tangannya, beliau menjadikan telapak 
tangan dan jarinya untuk bertumpu diatas bumi. 
(HR. Bukhari) 

Adapun hadits mengenai mengepalkan kedua 
tangan adalah hadits dhoif dan palsu. Hadits tersebut 
tidak ada dalam kitab hadits yang mu'tamad seperti 
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, 
Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan 
kitab hadits lainnya. 

Adapun ulama yang berkomentar bahwa hadits 
mengepal tangan itu hadits palsu adalah Imam Ibnu 
Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Sholah, Imam Nawawi 
dan Syaikh Bin Baaz. Wallahu A'lam. 


muka | daftar isi 



Halaman 31 dari 78 


B. Rakaat Kedua 

1. Tidak Mengangkat Tangan 

Ketika berdiri ke rakaat kedua tidak disunnahkan 
mengangkat kedua tangan. Bahkan makruh 
hukumnya mengangkat kedua tangan saat berdiri ke 
rakaat kedua. 

2. Membaca Ta’awudz 


Di rakaat kedua jangan lupa sebelum membaca 
surat Al-Fatihah kita awali dengan membaca 
Ta'awudz, yaitu "Audzubillahi Minasysyaitoonir 
Rajiim". Dan hukumnya sunnah. 


Dalilnya adalah ayat Al-Quran: 

I 01 i I (y* aW L> Jjtlvu ll (j IJJjJ I o FjS I S U 


Dan apabila kalian membaca al-Quran maka 
berlindunglah kepada Allah (membaca 
Ta'awwudz) dari syaithon yang terkutuk. (QS. An- 
Nahl: 98) 


3. Membaca Surat Al-Fatihah & Ta’min 

Setelah membaca Ta'awudz kemudian kita sebagai 
Imam maupun Makmum diwajibkan membaca Surat 
al-Fatihah. 

Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari & Muslim: 
Jl^j aJlp aS)I jl AiP aS)I ytfij <oLp y£~ 

Jl oljj .ola£)l IfeS \jAi y J. y :Jli 


muka | daftar isi 



Halaman 32 dari 78 


Dari sahabat Ubadah bin ash-Shamit Radhiyllahu 
Anhu, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak 
sah shalatnya orang yang tidak membaca Surat al- 
Fatihah. (HR. Bukhari & Muslim) 


Akan tetapi Makmum membaca surat al-Fatihah 
ketika Imam telah menyelesaikan bacaan surat al- 
Fatihahnya. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran: 


. J aJ o Ij-flJi 


Apabila dibacakan ATQuran kepada kalian maka 
dengarkanlah dan perhatikanlah. Semoga kamu 

d i ra h mati. (QS. Al-A'raf: 204) 


Dan bagi Imam disunnahkan menjahrkan 
( mengeraskan ) bacaan Basmallah pada surat al- 
Fatihah. Dalilnya adalah hadits shahih riwayat imam 
Ibnu Khuzaimah: 


lM p U iajoI 

4->- j>- Ij . I 3 ^ ^ o ** ^ ^ ^ j*-w**j ^ ^ (*^** I J 

I Jlij 3 Jlj 3 jy) 


3 oijjj .oLat CCo_l>- 

. j cAj I Js^1 p '—•o I J b*J ^j.’ >r ‘ ^' I 


Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa telah 
benar adanya riwayat bahwa Nabi SAW 
menjahrkan bacaan Basmalah dalam shalat. 
Fladits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Flatim dan 


muka | daftar isi 



Halaman 33 dari 78 


Imam Ibnu Hlbban dalam shahlhnya dan Imam ad- 
Daruqutnl dalam sunannya. Dan beliau 
mengatakan bahwa hadits tersebut shahlh. Imam 
al-Hakim juga meriwayatkannya dengan sanad 
shahlh berdasarkan syarat bukharl muslim. 


jPj (j 0 y_jA 3I jP Uij 

«UP OjJjA ;<JUs -LP 

lij y ^ 'ya 

(j 3^b 4 - L ~*’ <3 


Dan juga telah benar adanya riwayat bahwa 
sahabat Abu huralrah menjahrkan bacaan 
basmalah dalam shalat. Dari sahabat Nuaim bin 
Abdullah berkata: Saya shalat dibelakang Abu 
Hurairah dan beliau membaca basmalah kemudian 
membaca al-Fatihah. Setelah salam belaiu 
berkata: demi Allah, saya adalah orang yang paling 
mirip shalatnya dengan Nabi SAW. (HR. An-Nasai 
dalam sunannya dan Ibnu Khuzaimah dalam 
shahihnya) 


Setelah membaca surat al-Fatihah disunnahkan 
juga membaca Ta'min ( aamiin ) bagi Imam dan juga 
Makmum. Disunnahkan bacaan ta'min makmum 
berbarengan dengan ta'minnya Imam. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 


muka | daftar isi 




Halaman 34 dari 78 


Bukhari & Muslim: 


amI ol *u_p a)jI 

Jl£- a£j*^S.\ j^b «Uw«b JjSlj 4j*>\3 Jj^al3 lil" 

. oljj . Aji ^JjSj lo dj 4JJ^ 


Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW bersabda: jika Imam 
mengucapkan aamiin maka ucapkanlah aamiin. 
Sebab siapa yang Ta'minya berbarengan dengan 
Ta'minnya Para Malaikat maka dosa-dosanya 
diampuni oleh Allah SWT. (HR. Bukhari & Muslim) 


4. Membaca Ayat Atau Surat 

Kemudian setelah membaca Surat al-Fatihah 
disunnahkan bagi Imam atau orang yang shalat 
sendirian untuk membaca ayat atau surat. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

*ul p 4!^ <d)l Jj-oj < 1 M :<up aSj! ibU 

d^Lij J iah eDk*p J Ijij JlS” 

2S-\Jb ij i ’jAj JlSj 4*Sj J 

. iSj I 0 \ju . I 

Dari sahabat Abu Clatadah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW ketika shalat dzuhur di rakaat 
pertama & kedua membaca surat Al-Fatihah dan 
surat lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan 
keempat Nabi SAW hanya membaca surat al- 


muka | daftar isi 



Halaman 35 dari 78 


Fatihoh saja. (HR. Bukhari & Muslim) 

Adapun makmum jika shalat Jahriyah 
[imaghribjsya ' shubuh ) maka tidak perlu membaca 
ayat atau surat. Cukup bagi Makmum membaca surat 
al-Fatihah saja. Karena Makmum dianjurkan untuk 
mendengarkan bacaan Imam. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

aJip <&! L J^s> 4jjiJ 

J15j \j .sjl.5 oljj . ^ ^1» s^h*p 

• CCo-C>- 

Bahwa Nabi SAW bersabda: jika kalian menjadi 
makmum dibelakangku, maka jangan baca apapun 
kecuali hanya surat al-Fatihah saja. Karena tidak 
sah shalat seseorang yang tidak membaca al- 
Fatihah. (HR. Abu Dawud & Tirmidzi) 

Namun jika shalat Sirriyah (dzuhur & ashar ) maka 
Makmum disunnahkan membaca ayat atau surat. 
Dalilnya karena Makmum tidak perlu mendengarkan 
bacaan Imam. Sebab Imam membaca al-Quran 
dengan sirr (pelan). 

5. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku’ 

Kemudian disunnahkan mengucapkan Takbir 
sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan 
telinga ketika hendak Rukuh Dalilnya adalah: 

jS lilj ^«3! lil jJb- 'ji 

muka | daftar isi 



Halaman 36 dari 78 


oljj t/ 9 <Uolj ^3j lilj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

Adapun gerakan Ruku' hukumnya wajib disertai 
dengan Thuma'ninah. Dalilnya adalah: 

LS U» ^1 Jj" ^J.1 4^5 J <UP ~ 0jij A jJ t ^P 

Jl oljj . USlj jj?- : 4 J J15 aJlp aSjI 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
Ruku'lah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
ruku'. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca Tasbih dalam 
ruku'. Ada beberapa bacaan yang boleh dibaca ketika 
ruku' diantaranya: 

f .Jb L^-tP iUil <CJiotp p^ 

4p^sjj (3 (JjA: 

• oljj 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 

muka | daftar isi 



Halaman 37 dari 78 


membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


(JjJL) *u!p adI 01 Lg-iP awI *'-0jIp ^jpj 

o i ap^Sj (3 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

aSjI J y*j OlSo : J15 : J15 «up aSjI y\s- ^ TJLp ^pj 
lijj c 0*>\j J15 lij <uIp aSjI 

jjl oljj oJLq£j Jl3 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

6. Mengangkat Tangan, Tasmi’ & l’tidal 

Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan 
sejajar telinga sambil membaca Tasmi' "Sami'allahu 
Liman Hamidah" ketika hendak l'tidal. Dan juga 


muka | daftar isi 



Halaman 38 dari 78 


disunnahkan membaca Tahmid "Robbana Lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in bo'du". 

Dalilnya adalah: 

d J** 3 J d Lo-g-tP 4l)l 

jS lijj o*)Ld' lil N.'N. OlS* 

ol Ijj £jS^Jl j'® *-»b 'dj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

^ 4-ip ajoI jA>- ^pj 

s.J.8 «Ldd dD UjJ <U)i ^bj 

,pL^> o'jj ." Am tjAi j* C*£-i U iJj» 

Dari sahabat Hudzaifah Radhiyallahu anhu 
berkata: Nabi SAW ketika bangun dari ruku' 
membaca: Sami'allahu liman hamidah Rabana lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du. (HR. Muslim) 

Posisi l'tidal disertai dengan Thuma'ninah 
hukumnya adalah wajib. Dan disunnahkan posisi 
tangan diluruskan atau tidak sedekap lagi. Dalilnya 
adalah hadits shahih: 


muka | daftar isi 



Halaman 39 dari 78 


0J0J Oj-i? 0 *>LaJ1 ^»13 lil <up <d)l ^Oj ^ oisr 

otjj k —^*^ J'ji ^Ip 

Bahwa Ali Radhiyallahu anhu ketika shalat 
memegang tangan kirinya (sedekap) hingga 
sampai Ruku'. (HR. Al-Baihaqi) 


ip-L-j <uip aJjI Jpa Jli i«up aJjI jj ^plij jp 

oljj 1 g 1 ,/al 0 a £_>■y ^ 5 - i^LlvS j»iLs gJ^\j lili 

Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Bahwa 
Nabi SAW bersabda: Jika engkau mengangkat 
kepalamu dari ruku' maka luruskanlah 
punggungmu, sampai semua ruas tulang-tulang 
kembali ke persendiannya (semula). (HR. Ahmad) 

Jika yang anda lakukan adalah shalat shubuh maka 
disunnahkan setelah membaca tahmid pada l'tidal 
dirakaat kedua untuk mengangkat kedua tangan dan 
membaca doa qunut. Setelah selesai tidak perlu 
mengusapkan tangan ke wajah. 

Dalil mengenai kesunnahan doa Qunut adalah 
hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 
Imam ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan 
sanad yang shahih: 

0^5 *qlp ^1 ^ 1 -v 5 b)i . Jti *UP Cj^ 


muka | daftar isi 



Halaman 40 dari 78 


Jj*- CuiL Jjj J lolS .iSy p j^ip IjPJj 

.Oj^z^aj JsLL^-l oijj ■5t_j>r_yS ^jjjlS 


Dari sahabat Anas rodhiyallohu anhu bahwa nabi 
Muhammad saw membaca doa qunut selama satu 
bulan untuk mendoakan suatu kaum, kemudian 
beliau meninggalkannya. Adapun doa Qunut pada 
shalat shubuh beliau tetap melakukannya sampai 
beliau meninggal dunia. Hadits ini hadits shohih 
yang diriwayatkan oleh para huffadz. (HR. Ahmad, 
Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi) 


7. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk ruku'. 
Disunnahkan juga untuk mendahulukan bagian 
kedua lutut kaki, baru kemudian kedua tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

&*)s- : Jti <up a3oI Julj 

Jjta jjI o(jj ,4jJj J«3 <LX*Sj JLtc^o \ S \ 

Dari sahabat Wall bin Hujr Radhiyallahu anhu 
berkata: saya melihat Nabi SAW ketika hendak 
sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua 
tangannya. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi & Nasai 
dengan Sanad Hasan) 


Adapun sujud disertai Thuma'ninah hukumnya 
wajib. Dalilnya adalah hadits shahih: 


muka | daftar isi 



Halaman 41 dari 78 


< ^'^ a £^**J*I A^ai (J ALP A&l «ji/* ij,) ij* 

oljj JJb^Lo ^laJgj' jjp- ^ : 4 J J15 aJlp ajj! 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
sujudlah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
sujud. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca tasbih sujud 
diantaranya adalah membaca: 

AaIP" Ali! i Ali! .Jts L^-tP Ali! <CJlotp 

^jj! Lu j ^gJU! AP^Sj (3 (Jj-Sj jvb^J 

. oljj .(J ^ap! 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


C)\S* aAp Ali! l J~p ^gd! 0! L^-ip Ali! A^isjtp ^p^ 

0 ^ap^Sj 3 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 

muka | daftar isi 



Halaman 42 dari 78 


Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

aJjI JOlSsi : Jli : J15 <up a£)I lS P?j y\s- ^yt SJLp 
lilj oJu>£j Ja»J1 jij 0Jli ^Sj lil aJip 2S)I 

ijli jjj oijj o-U^j (Jj Jli 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

8. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk duduk 
diantara 2 sujud. Adapun duduk diantara 2 sujud 
disertai Thuma'ninah hukumnya wajib. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

lJ ~jl Ol d? 44 p Ool i^A>j °jij A J>' u*' 

oljj .cLJb»- j^JaJ jj?» ^3jl Jli aJlp 2&I 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
angkatlah kepalamu hingga Thuma'ninah dalam 
keadaan duduk. (HR. Bukhari & Muslim) 


muka | daftar isi 



Halaman 43 dari 78 


Duduk diantara 2 sujud caranya dengan posisi 
Iftirosy. Iftirosy adalah posisi dimana kaki kiri 
dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki 
kanan berdiri lurus. 



9. Takbir & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk 
melakukan sujud lagi. Adapun bacaan tasbih sujud 
sama seperti sujud sebelumnya. 

10. Takbir & Duduk Tasyahud Awwal 

Kemudian disunnahkan bertakbir dan duduk 
Tasyahud Awwal. Duduk Tasyahud Awal di rakaat 
yang kedua ini hukumnya adalah sunnah dengan 
posisi duduk Iftirosy. Jika tertinggal maka shalat kita 
tetap sah. 


muka | daftar isi 




Halaman 44 dari 78 



Namun disunnahkan sujud sahwi karena Duduk 
Tasyahud Awal termasuk sunnah ab'adh. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 


^ Lpl3 <lAp 

oljj . j* dlb Jju J^cmO AjDK*p 

Dari sahabat Abdullah Bin Buhainah Radhiyallahu 
'Anhuma, Nabi SAW shalat dzuhur bersama kami, 
dan beliau tidak duduk di rakaat kedua, ketika 
selesai shalat kemudian beliau sujud sahwi 2 kali 
dan mengucapkan salam. (HR. Bukhrari & Muslim) 

Adapun yang dibaca ketika Duduk Tasyahud 
Awwal adalah sebagai berikut: 

^ iv 3 Aiil J t 'j& L*-g4P 4i)l (^1 Cj^"3 

l&l dLU c4i) OLJaJl O^L*a)l 

c j^-UaJl <&l iLp LJIp <&l 5 ^-jj 


muka | daftar isi 



Halaman 45 dari 78 


.JL~. o'jj Jj-*j 'JU£ O' JCgos'j 4 i)l *$\ 4J5 ^ J' JCgJo' 

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari 
Nabi 5/41/1/: At-Tahiyyaatul Mubaarokatus 
Sholawaatut Toyyibaatu Lillah, Assalamu alaika 
ayyuhan Nabiyyu Warohmatullahi Wabarokatuh, 
Assalamu Alaina wa ala Ibadillahis Shalihiin, 
Asyhadu allaa ilaha illallah, wa asyhadu anna 
muhammadar Rasulullah. (HR. Muslim) 

Disunnahkan juga ketika membaca tasyahud 
Awwal untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk. 
Jari telunjuk ini diangkat ketika mengucapkan kalimat 
"Illallah" dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir. 

Dalam hal ini Madzhab Syafiiy menggunakan 
hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu 
Dawud. 

JlS* m & aw' jvjJl /jj l /jS- 

iU^L) ijlj ^>1 oljj . Ig. j^J«j 

Dari sahabat Ibnu az-Zubair Radhiyallahu anhuma 
bahwa Nabi SAW ketika shalat memberi isyarat 
telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya.(HR. 

Abu Dawud) 

Disunnahkan juga untuk menambahkan shalawat 
kepada nabi SAW setelah membaca Tasyahud. 

Adapun jika yang anda lakukan adalah shalat 
shubuh maka disunnahkan bertakbir dan duduk 
Tasyahud Akhir. Duduk Tasyahud Akhir ini hukumnya 
adalah wajib disertai membaca shalawat atas Nabi 


muka | daftar isi 



Halaman 46 dari 78 


SAW baru kemudian salam. Disunnahkan posisi 
duduk pada rakaat terakhir pada shalat shubuh 
dengan posisi duduk Tawarruk. 



Dalilnya adalah hadits shahih: 



oljj .42-UiLa 


Dari sahabat Abu Humaid Radhiyallahu 'Anhu, 
Nabi SAW ketika duduk pada rakaat kedua duduk 
dengan posisi Iftirosy. Adapun ketika rakaat 
terakhir beliau duduk dengan posisi Tawarruk. (HR. 
Bukhrari & Muslim) 

11. Takbir & Tidak Mengepalkan Tangan 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk berdiri ke 
rakaat ketiga jika yang anda lakukan adalah shalat 
Dzuhur, Ashar, Maghrib & Isya'. Ketika berdiri untuk 


muka | daftar isi 



Halaman 47 dari 78 


ke rakaat ketiga disunnahkan bertumpu dengan 
kedua tangan namun tidak perlu mengepalkan 
kedua tangan. Cukup dengan membentangkan 
kedua telapak tangan saja. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 
lijj ^ C/- ‘AbLa ^j£- 

. j, j j jkj <b*lj 

Dari Malik bin ol-Huwoirits , dori Nabi Shallahu 
alaihi wasallam ketika beliau bertumpu dengan 
kedua tangannya, beliau menjadikan telapak 
tangan dan jarinya untuk bertumpu diatas bumi. 
(HR. Bukhari) 

Adapun hadits mengenai mengepalkan kedua 
tangan adalah hadits dhoif dan palsu. Hadits tersebut 
tidak ada dalam kitab hadits yang mu'tamad seperti 
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, 
Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan 
kitab hadits lainnya. 

Adapun ulama yang berkomentar bahwa hadits 
mengepal tangan itu hadits palsu adalah Imam Ibnu 
Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Sholah, Imam Nawawi 
dan Syaikh Bin Baaz. Wallahu A'lam. 


muka | daftar isi 



Halaman 48 dari 78 


C. Rakaat Ketiga 

1. Mengangkat Tangan 

Ketika berdiri untuk rakaat ketiga disunnahkan 
mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga 
kita. 


Dalilnya adalah hadits shahih: 

iil L5 i*? AiP d&l J\ ji L5 ip jf-j 

4jJj jb"" -/j l' (_J,j ^15 bl o b"" Aji 

bj d»: ■ ^ oi ijjlj Ajs. 1^5 ^J2i bl oJJi ^JiLa ./3 j j d^Ss-Ld 

flS iilj -Ipli 4j*>bd? ^ (3 AjJj (j- 4 £*; 

JiiJJl iJu? Jjb jj! oljj .jbj 4j*b ^3j 

^LS blj dJyj j~*?" dDjAz>- JlSj 

U-gJubl ^ /»li bl <y (j-uJ-^-oJl 

. Ojy£~& I 


Dari sahabat Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu 
berkata: Nabi SAW ketika shalat mengangkat 
kedua tangannya sejajar degan bahu, dan 
mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku', 
dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari 
ruku', dan mengangkat kedua tangan ketika 
bangun dari tasyahud awwal. Hadits ini menurut 
Imam Tirmidzi adalah hadits shahih (HR. Abu 
Dawud) 

2. Membaca Ta’awudz & Surat Al-Fatihah 

Di rakaat ketiga jangan lupa sebelum membaca 

muka | daftar isi 



Halaman 49 dari 78 


surat Al-Fatihah kita awali dengan membaca 
Ta'awudz, yaitu "Audzubillahi Minasysyaitoonir 
Rajiim". Dan hukumnya sunnah. 


Dalilnya adalah ayat Al-Quran: 

AWb (jlJ-fl-Sl oFji ISU 


Dan apabila kalian membaca al-Cluran maka 
berlindunglah kepada Allah (membaca 
Ta'awwudz) dari syaithon yang terkutuk. (QS. An- 
Nahl: 98) 


Setelah membaca Ta'awudz kemudian kita sebagai 
Imam maupun Makmum diwajibkan membaca Surat 
al-Fatihah dengan sirr (pelan) saja. 

Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari & Muslim: 
Jl^j aJlp aS) 1 o' <up aSjI <oLp 

oljj .ola£Jt IfeS \ji y J. 0%s y :Jli 

Dari sahabat Ubadah bin ash-Shamit Radhiyllahu 
Anhu, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak 
sah shalatnya orang yang tidak membaca Surat al- 
Fatihah. (HR. Bukhari & Muslim) 

3. Tidak Membaca Ayat Atau Surat 

Khusus di rakaat ketiga tidak disunnahkan 
membaca ayat atau surat. Cukup membaca surat al- 
Fatihah saja. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 


muka | daftar isi 



Halaman 50 dari 78 


Bukhari & Muslim: 

*u!P 4^ 4 S 1 I Jj-oj Jl :<up aJjI o^bi j^l js> 

Ol^Jl A^Ut; g\S*S^' J J jyk JlS* 

a^UL <J jyL JlSj 4*Sj JS” J 

. l_>t*J I 0 Ijjj . dSsJ I 

Dari sahabat Abu Qatadah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW ketika shalat dzuhur di rakaat 
pertama & kedua membaca surat Al-Fatihah dan 
surat lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan 
keempat Nabi SAW hanya membaca surat al- 
Fatihah saja. (HR. Bukhari & Muslim) 

4. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku’ 

Kemudian disunnahkan mengucapkan Takbir 
sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan 
telinga ketika hendak Ruku'. Dalilnya adalah: 

4»vLp cM adI SW 

jS blj lil jbb- 4 jAj 

oljj br® ‘Uo'j blj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (FIR. 
Bukhari & Muslim) 

Adapun gerakan Ruku' hukumnya wajib disertai 

muka | daftar isi 



Halaman 51 dari 78 


dengan Thuma'ninah. Dalilnya adalah: 

01" j <UP ill oyy& jJ yP 

oljj . USlj ^y<Jgj :4J Jli jOO-j aJlp aSjI 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
Ruku'lah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
ruku'. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca Tasbih dalam 
rukuh Ada beberapa bacaan yang boleh dibaca ketika 
ruku' diantaranya: 

*tOp 4O t OtS** . Jtd L^»tP 4O *L*iotp ^_P^ 

\ Ujj \ OJjO’t-w'j 4-Pj.Sj (3 (Jj-fij 

. oljj .(J jipl 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


(Jjjsj pW 01 Lg-tP *'-0 JIp ypj 

oljj . Oj 4P^fj (j 



muka | daftar isi 



Halaman 52 dari 78 


Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

L£ Ji^> aSjI : Jli : J15 «up aJjI y \.p ^ TJLp ^pj 

lilj c 1j*>U ^Jfl*Jl Jli lij aJip aS)I 

ijli oljj o*U^j (Jj Jli 

J^lj 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

5. Mengangkat Tangan, Tasmi’ & l’tidal 

Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan 
sejajar telinga sambil membaca Tasmi' "Sami'allahu 
Liman Hamidah" ketika hendak l'tidal. Dan juga 
disunnahkan membaca Tahmid "Robbana Lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du". 

Dalilnya adalah: 

^LvIp fOijj J^**^ Di Dj^-lp ^^p 

jS lilj ^«3' lil jJb- 4 j*Ij DlT 

(^jUtJl olIjj £jS^jl j* <U*ilj ^3j lilj 


muka | daftar isi 



Halaman 53 dari 78 


Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

<up awI ‘Dl> d>- 

dli Ujj ojy?" djji " 

. »L> oljj ^ JA U f.J-9 S-J^j 

Dari sahabat Hudzaifah Radhiyallahu anhu 
berkata: Nabi SAW ketika bangun dari ruku' 
membaca: Sami'allahu liman hamidah Rabana lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du. (HR. Muslim) 

Posisi l'tidal disertai dengan Thuma'ninah 
hukumnya adalah wajib. Dan disunnahkan posisi 
tangan diluruskan atau tidak sedekap lagi. Dalilnya 
adalah hadits shahih: 

odj Ojd? o*>LaJ 1 lii <up a3o! ^’j ^ OIT 

ol jj .g£'ji dUJ^ Jljj tj**j*sh p 

Bahwa Ali Radhiyallahu anhu ketika shalat 
memegang tangan kirinya (sedekap) hingga 
sampai Ruku'. (HR. Al-Baihaqi) 

<u1p diil Jpa J15 i<up jj iplij 

muka | daftar isi 



Halaman 54 dari 78 


oljj 1 g 1 ./i\ o -a titi 

. -Lff*'! 

Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Bahwa 
Nabi SAW bersabda: Jika engkau mengangkat 
kepalamu dari ruku' maka luruskanlah 
punggungmu, sampai semua ruas tulang-tulang 
kembali ke persendiannya (semula). (HR. Ahmad) 

6. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk ruku 7 . 
Disunnahkan juga untuk mendahulukan bagian 
kedua lutut kaki, baru kemudian kedua tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

«ulp C»j'j <up S l 5 v ? j (y. JJf ij& 

Jjta jjI oljj .4 jJj JbjS \S\ 

Dari sahabat Wail bin Hujr Radhiyallahu anhu 
berkata: saya melihat Nabi SAW ketika hendak 
sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua 
tangannya. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi & Nasai 
dengan Sanad Hasan) 

Adapun sujud disertai Thuma'ninah hukumnya 
wajib. Dalilnya adalah hadits shahih: 

jl" jyj.1 j <UP ^j jJ jP 

o(j)j jj?- i* :aJ Jli Jl^.j <u1p aSjI 


muka | daftar isi 



Halaman 55 dari 78 


Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
sujudlah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
sujud. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca tasbih sujud 
diantaranya adalah membaca: 

*udp a^I { a))! . Jtd L^ap ajjI ^ A^iotp ^_p^ 

UjJ ^JJ \ AP^Sjj d? 

oljj .(J jip' 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


(JjJL obS"""* p1p 01 Lgpp ajjI ‘DsjVz- ^pj 

®'j>J -"cJLp'j 0 iAp dj d? 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 


muka | daftar isi 



Halaman 56 dari 78 


aSjI J y*j 0l5\i : Jli : J15 <up ls p?j y\s- ^ s^ip ^pj 
lilj cV3 *>\j oJ^£j ^JaaJl Jli i *Sj lil ^JL*j aJip aSjI 

ijli jjl oljj .\j^J J3tw) Jli J&M 

,pS'\^-\j -L^lj 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

7. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk duduk 
diantara 2 sujud. Adapun duduk diantara 2 sujud 
disertai Thuma'ninah hukumnya wajib. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

jj 4^23 (3 a3oI °jij A 3 ' 

o\jj .iLJb»- jr :aJ Jli aJip 25)1 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
angkatlah kepalamu hingga Thuma'ninah dalam 
keadaan duduk. (HR. Bukhari & Muslim) 

Duduk diantara 2 sujud caranya dengan posisi 
Iftirosy. Iftirosy adalah posisi dimana kaki kiri 

muka | daftar isi 



Halaman 57 dari 78 


dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki 
kanan berdiri lurus. 



8. Takbir & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk 
melakukan sujud lagi. Adapun bacaan tasbih sujud 
sama seperti sujud sebelumnya. 

9. Takbir & Duduk Istirahat 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk berdiri ke 
rakaat keempat. Namun disunnahkan terlebih 
dahulu untuk duduk istirahat yaitu duduk sejenak. 
Posisinya seperti duduk Iftirosy. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

4*ip a3oI (jdj 4j1 OjJjJ-I 

oljj .IAP13 tjj?» ^ y» jij ij JlS* 

Dari sahabat Malik bin al-Huwairits Radhiyallahu 
anhu bahwa Nabi SAW ketika shalat pada rakaat 


muka | daftar isi 




Halaman 58 dari 78 


ganjil tidak akan berdiri langsung ke rakaat 
selanjutnya kecuali beliau duduk (duduk istirahat) 
terlebih dahulu. (HR. Bukhari) 

Adapun jika yang anda lakukan adalah shalat 
Maghrib maka disunnahkan bertakbir dan duduk 
Tasyahud Akhir. Duduk Tasyahud Akhir ini hukumnya 
adalah wajib disertai membaca shalawat atas Nabi 
SAW baru kemudian salam. Disunnahkan posisi 
duduk pada rakaat terakhir pada shalat Maghrib 
dengan posisi duduk Tawarruk. 



Dalilnya adalah hadits shahih: 

* i . i i . c t c 

J : Jli aJ_P ^1 

j«J&r ‘'-brj ^Ip gc*ST^' 

.Udj ojc>-Sl' ti 

oljj .4j*UiU 


Dari sahabat Abu Humaid Radhiyallahu ‘Anhu, 
Nabi SAW ketika duduk pada rakaat kedua duduk 
dengan posisi Iftirosy. Adapun ketika rakaat 

muka | daftar isi 



Halaman 59 dari 78 


terakhir beliau duduk dengan posisi Tawarruk. (HR. 
Bukhrari & Muslim) 

10. Tidak Mengepalkan Tangan 

Kemudian jika yang anda lakukan adalah shalat 
Dzuhur, Ashar & Isya'. Ketika berdiri untuk ke rakaat 
keempat disunnahkan bertumpu dengan kedua 
tangan namun tidak perlu mengepalkan kedua 
tangan. Cukup dengan membentangkan kedua 
telapak tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

Dari Malik bin al-Huwairits, dari Nabi Shallahu 
alaihi wasallam ketika beliau bertumpu dengan 
kedua tangannya, beliau menjadikan telapak 
tangan dan jarinya untuk bertumpu diatas bumi. 
(HR. Bukhari) 

Adapun hadits mengenai mengepalkan kedua 
tangan adalah hadits dhoif dan palsu. Hadits tersebut 
tidak ada dalam kitab hadits yang mu'tamad seperti 
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, 
Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan 
kitab hadits lainnya. 

Adapun ulama yang berkomentar bahwa hadits 
mengepal tangan itu hadits palsu adalah Imam Ibnu 
Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Sholah, Imam Nawawi 
dan Syaikh Bin Baaz. Wallahu Adam. 


muka | daftar isi 



Halaman 60 dari 78 


D. Rakaat Keempat 

1. Tidak Mengangkat Tangan 

jika yang anda lakukan adalah shalat Dzuhur, Ashar 
& Isya' maka ketika berdiri ke rakaat keempat tidak 
disunnahkan mengangkat kedua tangan. Bahkan 
makruh hukumnya mengangkat kedua tangan saat 
berdiri ke rakaat keempat. 

2. Membaca Ta’awudz & Surat Al-Fatihah 


Di rakaat keempat jangan lupa sebelum membaca 
surat Al-Fatihah kita awali dengan membaca 
Ta'awudz, yaitu "Audzubillahi Minasysyaitoonir 
Rajiim". Dan hukumnya sunnah. 


Dalilnya adalah ayat Al-Quran: 


Dan apabila kalian membaca al-Quran maka 
berlindunglah kepada Allah (membaca 
Ta'awwudz) dari syaithon yang terkutuk. (QS. An- 
Nahl: 98) 


Setelah membaca Ta'awudz kemudian kita sebagai 
Imam maupun Makmum diwajibkan membaca Surat 
al-Fatihah dengan sirr (pelan) saja. 

Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari & Muslim: 
aJlp aJjI j! <up aJjI <oLp 

gjjUJl oljj .ols&l y ji. ^ :Jli 


muka | daftar isi 



Halaman 61 dari 78 


Dari sahabat Ubadah bin ash-Shamit Radhiyllahu 
Anhu, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak 
sah shalatnya orang yang tidak membaca Surat al- 
Fatihah. (HR. Bukhari & Muslim) 

3. Tidak Membaca Ayat Atau Surat 

Khusus di rakaat keempat tidak disunnahkan 
membaca ayat atau surat. Cukup membaca surat al- 
Fatihah saja. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

<\JS’ idll 4 i)j Jj»oj :<up aSjI 0.5I1S j,i 

(J J JIS* 

ij \jb JlSj «USj JS” 

. lSj t>td i o ijjj . I 

Dari sahabat Abu Clatadah Radhiyallahu anhu 
bahwa Nabi SAW ketika shalat dzuhur di rakaat 
pertama & kedua membaca surat Al-Fatihah dan 
surat lainnya. Adapun pada rakaat ketiga dan 
keempat Nabi SAW hanya membaca surat al- 
Fatihah saja. (HR. Bukhari & Muslim) 

4. Mengangkat Tangan, Takbir & Ruku’ 

Kemudian disunnahkan mengucapkan Takbir 
sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan 
telinga ketika hendak Rukuh Dalilnya adalah: 


muka | daftar isi 



Halaman 62 dari 78 


£jS>^JU jS lijj lij <Uj^« jJU- <bJj ^3jj JlS* 

oljj tir 9 *-»b 'Mj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

Adapun gerakan Ruku' hukumnya wajib disertai 
dengan Thuma'ninah. Dalilnya adalah: 

L^ 5 (3 ALP 4$)l ‘'jijA (_^l 

oljj . btSlj jj?- :aJ J15 aJlp aJjI 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
Ruku'lah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
ruku'. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca Tasbih dalam 
ruku'. Ada beberapa bacaan yang boleh dibaca ketika 
ruku' diantaranya: 

aAp A^l t A))l OtS"*" L^-tP Ajjl A^iotp ^_P^ 

Ap^sjj (3 JjAi 

. o'jj 


muka | daftar isi 



Halaman 63 dari 78 


Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


(JjJL) oir aJp ^ ^g-Jl 01 Lg-tp ^ 4 -OJIp 
ol ijj . Oj 4 PjSj <j 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

aJjI 0l5\i : Jli : Jli «up aSjI y\s- ^ sjLp ^pj 
lijj ^ Ob>wo Jli pSj lj>| jJ— 'j aJip aS)I 

ijli jjl oljj OJU^J ^U-^1 

. j^l^-lj X?*'j jJ'j 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

5. Mengangkat Tangan, Tasmi’ & l’tidal 

Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan 


muka | daftar isi 



Halaman 64 dari 78 


sejajar telinga sambil membaca Tasmi' "Sami'allahu 
Liman Hamidah" ketika hendak l'tidal. Dan juga 
disunnahkan membaca Tahmid " Robbana Lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du". 

Dalilnya adalah: 

jS blj bl jJb- *b-b ^3jj JlS” 

oljj iir® ‘Uo'j blj 

Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa 
Nabi SAW ketika shalat mengangkat kedua 
tangannya, ketika takbir untuk ruku' juga 
mengangkat kedua tangannya dan ketika bangun 
dari ruku juga mengangkat kedua tangannya. (HR. 
Bukhari & Muslim) 

j-J*» bJU tuj o .b?" <U)i %3j 

oljj -b* j* c*bi U s.Jj> 

Dari sahabat Hudzaifah Radhiyallahu anhu 
berkata: Nabi SAW ketika bangun dari ruku' 
membaca: Sami'allahu liman hamidah Rabana lakal 
hamdu mil'us samawati wamil'ul ardhi wamil'u maa 
syi'ta min syai'in ba'du. (HR. Muslim) 

Posisi l'tidal disertai dengan Thuma'ninah 
hukumnya adalah wajib. Dan disunnahkan posisi 
tangan diluruskan atau tidak sedekap lagi. Dalilnya 

muka | daftar isi 



Halaman 65 dari 78 


adalah hadits shahih: 

oJuj »—(Jl ^13 lil <up aSjI ^Js- jlT 
ol jj J'ji cj— ^Js- 

Bahwa Ali Radhiyallahu anhu ketika shalat 
memegang tangan kirinya (sedekap) hingga 
sampai Ruku'. (HR. Al-Baihaqi) 


ip-L-j <u!p aJjI Jli («up aJjI £t\j j> ^plij jp 

oljj 1 g 1 ,/al a -a ^Uajdl £_>■y j*Sli lili 

Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Bahwa 
Nabi SAW bersabda: Jika engkau mengangkat 
kepalamu dari ruku' maka luruskanlah 
punggungmu, sampai semua ruas tulang-tulang 
kembali ke persendiannya (semula). (HR. Ahmad) 

6. Takbir, Mendahulukan Lutut & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk ruku'. 
Disunnahkan juga untuk mendahulukan bagian 
kedua lutut kaki, baru kemudian kedua tangan. 

Dalilnya adalah hadits shahih/hasan: 

aJs- : Jli <up a3oI j^s>- j> j£- 

jjI ol ^ a jJj <L£jSj ^&3 \i\ |*JLo ij 


muka | daftar isi 



Halaman 66 dari 78 


Dari sahabat Wail bin Hujr Radhiyallahu anhu 
berkata: saya melihat Nabi SAW ketika hendak 
sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua 
tangannya. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi & Nasai 
dengan Sanad Hasan) 

Adapun sujud disertai Thuma'ninah hukumnya 
wajib. Dalilnya adalah hadits shahih: 

(J <UP a3oI 

oIjj jr :aJ Jli aJip aJjI 

j 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
sujudlah hingga Thuma'ninah dalam keadaan 
sujud. (HR. Bukhari & Muslim) 

Dan disunnahkan juga membaca tasbih sujud 
diantaranya adalah membaca: 

aAp 4^1 (_jL^-tP Ajjl 4*^0 tp ^_P^ 

AP^Sj jj (JjJL) 

. oljj .(J jip' 

Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subhanakallahumma Robbana 

Wabihamdika Allahummghfirli. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


muka | daftar isi 



Halaman 67 dari 78 


(Jjjsj o\S~ aJp ^ ^J-v 5 Ol Lg-tP aWI *AA\s- ^jPj 
a\jj -"^Jj^^J Oj jAij-li £3+**" AP^fJ <j 



Dari sahabat Aisyah Radhiyallahu anha berkata: 
Nabi SAW ketika shalat pada ruku dan sujudnya 
membaca: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati 
Warruh. (HR. Bukhari & Muslim) 

aS)I J y*j OlSsi I Jli : J15 <UP aS)I y>\s- SJLp 

lijj oJ^£j ^Ja*Jl <j|j Jl^tw* Jli lij ^JL-j ^Jp 2&I 
ijli jjt oljj Jli 

Dari sahabat Uqbah Bin Amir Radhiyallahu anha 
berkata: Nabi SAW ketika shalat pada ruku 
membaca: Subhana Robbiyal adzimi wabihamdih. 3 
kali. Dan ketika sujud: Subhana Robbiyal A'la 
wabihamdih 3 kali. (HR. Abu Dawud, Ad-Daruqutni, 
Ahmad & Thabrani dengan sanad Hasan) 

7. Takbir & Duduk Diantara 2 Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk duduk 
diantara 2 sujud. Adapun duduk diantara 2 sujud 
disertai Thuma'ninah hukumnya wajib. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

L J-yf of *3'Sw> ^J.1 4^ai j <UP OjijA jJ 


muka | daftar isi 



Halaman 68 dari 78 


(^jUiJ l olIjj . iLJb- jg?- £}j\ j? :<d Jli aJip 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
mengenai orang yang shalatnya dianggap buruk, 
bahwa Nabi SAW besabda kepadanya: kemudian 
angkatlah kepalamu hingga Thuma'ninah dalam 
keadaan duduk. (HR. Bukhari & Muslim) 

Duduk diantara 2 sujud caranya dengan posisi 
Iftirosy. Iftirosy adalah posisi dimana kaki kiri 
dijadikan sebagai alas untuk duduk dan telapak kaki 
kanan berdiri lurus. 



8. Takbir & Sujud 

Kemudian disunnahkan bertakbir untuk 
melakukan sujud lagi. Adapun bacaan tasbih sujud 
sama seperti sujud sebelumnya. 

9. Takbir & Duduk Tasyahud Akhir 

Kemudian disunnahkan bertakbir dan duduk 
Tasyahud Akhir. Duduk Tasyahud Akhir ini hukumnya 

muka | daftar isi 




Halaman 69 dari 78 


adalah wajib. Disunnahkan posisi duduk pada rakaat 
terakhir dengan posisi duduk Tawarruk. 



Dalilnya adalah hadits shahih: 

s- . - ^ * 

J u-W ii£ : Jli .JLuj aJLp aJjI L_i-y5j 

Iil9 j^r 

Jj»3j csy-Sh ^^ajj Ji ^a£ Sj^?-Sh 4 *^' J 

oljj .42-UiLa 


Dari sahabat Abu Humaid Radhiyallahu ‘Anhu, 
Nabi SAW ketika duduk pada rakaat kedua duduk 
dengan posisi Iftirosy. Adapun ketika rakaat 
terakhir beliau duduk dengan posisi Tawarruk. (HR. 
Bukhrari & Muslim) 


Adapun yang dibaca ketika Duduk Tasyahud Akhir 
ada beberapa versi, diantaranya: 


muka | daftar isi 



Halaman 70 dari 78 


aS)I aJjI ^ ^>1 Oj-L?- 

dJLU cOlJajlj OljJUaJlj c<d) OLa*dl :Jl^.j Up 

<&! iL p ^^Ipj LJIp ^*>LJl cAJIS^jj 4i)l Igjf 

oJLP lJU£ jl JlgJMj tdjjl 'i I *Jl <1M Jl££1 tjJ-Uajl 

al^jj . 4 J 

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari 
Nabi SAW: At-Tahiyyaatu Lillah, Wassholawaatu 
Wattoyyibaat, Assalamu alaika ayyuhan Nabiyyu 
Warohmatullahi Wabarokatuh, Assalamu Alaina 
wa ala Ibadillahis Shalihiin, Asyhadu allaa ilaha 
illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu 
wa Rasuluh. (HR. Bukhari) 

dJLlP t4i) OLJa)t OljLtfJl OlS^LU OL^dl 

c j^-UaJl <d)l iU p LJp <d)l ,jJl 

.Jl~» oljj .<&! Jj-oj !ju£ cM Jlg-ifj <d)l *il <di i ol JigJM 

Dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari 
Nabi SAW: At-Tahiyyaatul Mubaarokatus 
Sholawaatut Toyyibaatu Lillah, Assalamu alaika 
ayyuhan Nabiyyu Warohmatullahi Wabarokatuh, 
Assalamu Alaina wa ala Ibadillahis Shalihiin, 
Asyhadu allaa ilaha illallah, wa asyhadu anna 
muhammadar Rasulullah. (HR. Muslim) 

Imam Syafiiy lebih mengutamakan riwayat Ibnu 


muka | daftar isi 



Halaman 71 dari 78 


Abbas karena lebih lengkap redaksinya. Yaitu karena 
ada tambahan lafadz "al-Mubaarokaat" pada riwayat 
Imam Muslim. 

Disunnahkan juga ketika membaca tasyahud akhir 
untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jari 
telunjuk ini diangkat ketika mengucapkan kalimat 
"Mallah" dan tidak digerak-gerakkan hingga akhir. 

Dalam hal ini Madzhab Syafiiy menggunakan 
hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu 
Dawud. 

^ Aijl jVjJl /jJ \ /jS- 

oljj . Ig.lil 

Dari sahabat Ibnu az-Zubair Radhiyallahu anhuma 
bahwa Nabi SAW ketika shalat memberi isyarat 
telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya.(HR. 

Abu Dawud) 

Setelah membaca Tasyahud diwajibkan juga 
membaca shalawat kepada Nabi SAW. 

10. Salam 

Salam yang diucapkan ketika menoleh ke kanan 
hukumnya adalah wajib. Adapun salam yang 
diucapkan ketika menoleh ke kiri hukumnya adalah 
sunnah. 

Dalilnya adalah hadits shahih: 

:Jl3 <uip ^1 jl ^ ^ 

oojJ-l iJl& . 


muka | daftar isi 




Halaman 72 dari 78 


Dari sahabat Ali bin Abi Thalib Karramallahu 
Wajhahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
Kunci shalat adalah wudhu, dan permulaan shalat 
adalah takbir , serta akhir shalat adalah 
mengucapkan salam. (HR. Abu Dawud & At- 
Tirmidzi) 

Dalam hadits ini Nabi SAW hanya menyebutkan 
salam. Tidak disebutkan jumlah salamnya. Maka 
hanya dengan mengucapkan salam pertama saja 
shalatnya sudah dianggap sah. Wallahu A'la m. 


muka | daftar isi 



Halaman 73 dari 78 


Bab 3: Kesimpulan 


Jika kita perhatikan penjelasan pada bab 2 maka 
bisa kita simpulkan bahwa dalam Madzhab Syafi'iy 
komponen shalat itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 
Rukun Shalat, Sunnah Ab'adh dan Sunnah Hai'at. 


Rukun shalat maksudnya adalah sesuatu yang 
harus kita kerjakan ketika shalat. Apabila rukun shalat 
ini tertinggal maka shalat kita tidak sah. Misalnya ada 
orang yang shalat tetapi dia tidak membaca surat al- 
Fatihah maka shalatnya tidak sah. 



1 — EBiJ ( 


_J ( Hijau = Sunnah Haiat~") 

Tangan/Lutut ) (Duduk Tasyahud Awwal) V | J 

( Isyarat jari telunjuk ) ( Sah & Tidak Sujud Sahwi ) 


(Kuning = Sunnah Ab’adh ) 

V J 



Jadi intinya rukun shalat itu hukumnya wajib 
dikerjakan. Untuk mengetahui ukuran sah tidaknya 
shalat kita itu ya tergantung apakah rukun shalat itu 
terpenuhi atau tidak. 


Nah, dalam Madzhab Syafi'iy rukun shalat itu ada 

muka | daftar isi 













































































Halaman 74 dari 78 


13. Ada juga yang mengatakan 14 dan 17. 
Sebenarnya semua angka ini sama saja karena 
perbedaannya hanya seputar perbedaan cara 
menghitungnya saja. Isinya tetap sama. 


Niat 


C 


Takbiratul Ihram 


J 

3 



( Berdiri Bagi Yang Mampu ) 


C 

c 


Al-Fatihah 


Ruku' 


o 


I'tidal 


Sujud 


J 

"j ( tuma'ninah ) 
"j ( tuma’ninah ) 
3 C tuma’ninah - ') 


( Duduk Antara 2 Sujud ) ( tuma’ninah ) 
( Duduk Tahiyat Akhir ) 

( Baca Tahiyat Akhir ) 


C 


Baca Shalawat Nabi 


Salam Pertama 


3 


Tertib 



Bagi yang menggabungkan rukuh i'tidal, sujud dan 
duduk diantara 2 sujud dengan tuma'ninah di 
masing-masingnya menjadi satu point, maka 
jumahnya 13 rukun. Atau juga tuma'ninah menjadi 
satu point tersendiri maka jumlahnya 14 rukun. 

Namun jika dipisah masing-masing antara ruku', 
i'tidal, sujud dan duduk diantara 2 sujud dengan 
tuma'ninah maka total ada 17 rukun. 


Adapun Sunnah Ab'adh adalah sesuatu yang jika 
tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan 
maka shalatnya tetap sah dan disunnahkan sujud 
sahwi dengan 2 kali sujud sebelum salam. 

Adapun Sunnah Haiat adalah sunnah yang apabila 

muka | daftar isi 






































Halaman 75 dari 78 


tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan 
maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu sujud 
sahwi. 

Wallahu a'la m. 

Muhammad Ajib, Lc. ; MA 


muka | daftar isi 



Halaman 76 dari 78 


Profil Penulis 


Muhammad Ajib, Lc., MA 


HP 

082110869833 

WEB 

www.rumahfiqih.com/aiib 

EMAIL 

muhammadaiib81(a)vahoo.co.id 



T/TGL LAHIR 

Martapura, 29 Juli 1990 

ALAMAT 

Tambun, Bekasi Timur 

PENDIDIKAN 

S-l 

: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 

Jurusan Perbandingan Madzhab (LIPIA) 

S-2 

: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta 

Konsentrasi Ilmu Syariah 


Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di 
Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), 
sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan 
para kader ulama di masa mendatang, dengan misi 
mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, 
mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab 
yang ada. 

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan 


muka | daftar isi 














Halaman 77 dari 78 


sekitarnya. 

Secara rutin menjadi narasumber pada acara 
YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau 
juga tercatat sebagai dewan pengajar di 
sekolahfiqih.com. 

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta 
Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi 
Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui 
media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui 
email pribadinya: muhammadajib 81 @yahoo,co.id 


muka | daftar isi 





Buku ini Penulis khususkan untuk 
pembahasan tentang kajian fiqih yang 
terkait dengan ibadah shalat. Penulis juga 
sengaja memberi judul buku ini dengan nama 
“Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafi'iy 
Dari Takbir Hingga Salam” dengan maksud ingin 
menyampaikan tata cara shalat berdasarkan mad¬ 
zhab syafiiy dengan mudah dan jelas mulai dari Takbir hingga Salam. 


Agar mudah untuk dipahami dan dipraktekkan 
maka sengaja akan kami susun praktek shalat ini secara berurutan 
sebagaimana urutan ketika shalat. Sebab masih banyak orang yang 

bingung dalam mempraktekkannya. 

Banyak yang mengeluh sebab muncul beragam versi praktek shalat 
yang sekarang beredar ditengah masyarakat kita. Sehingga orang 
awam tidak tahu mana praktek shalat yang sesuai dengan Madzhab 
Syafiiy dan mana yang bukan. Semuanya seperti sudah tercampur 
aduk antar madzhab satu dengan yang lainnya. 

Bagi yang bermadzhab Syafi’iy tentu sangat menginginkan 
penjelasan yang mudah mengenai praktek shalat yang sesuai 
Madzhab Syafi’iy beserta dalil shahihnya. 






